

BkkbN 


Persfi 

ke Ko 









Pergi 

ke Kota 


* 



/ 

kkb H 



BkkbN 


PERGI KE KOTA 


Pergi Ke Kota : Seri Komik Kaci dan Beni 
Buku Bacaan Untuk SD 
BKKBN Jawa Barat, 2019 
20 hal.; 17,8 x 21,5 cm 
Art Paper tipis 
Soft Cover 

Pengarah program 
Ide kreatif 
Penulis naskah 
Pengarah ilustrasi 
Ilustrator 
Editor 

Desain Sampul, Grafis, dan Perwajahan 


: Ayah S. Teguh Santoso 
r Kak Plntaull Romangasl Slregar 
: Kak Nurani Widaningsih 
: Kak Andi Yudha Asfandiyar 
: Kak Dlna Amelia 
: Kak Dell a Ary ati 
Kak Sekar Andjung 
; Kak Andi Yudha A. 


Cetakan I. Tahun 2019 
BKKBN Jawa Barat 


Halo Teman-teman! 



Hai teman-teman! 

Aku Kaci t usiaku 9 tahun. 
Aku kelas 3 SD. 

Aku sangat suka membaca 


Aku Beni, adiknya Kak Kaci 
Usiaku 5 tahun. 

Aku belajar di PAUD. 
Kesukaanku bermain bola 










Hari ini Kaci dan Beni senang sekali, 
karena ayah dan ibu mengajak 
pergi ke pusat kota 

Iya.,aku suka banget 
kalau jalan-jalan sama 
keluarga 













Ya karena orang 
semakin banyak, 
kendaraan juga 
semakin banyak. 


Wah kendaraan padat 
sekali ya dijalan! 












Kendaraan semakin 
banyak, sedangkan 
jalan kan tetap 


Memang kalau 
orang semakin 
banyak nanti 
bagaimana, Bu?, 


Tcalau orang 
semakin banyak, 
kebutuhannya 
juga semakin 
banyak. 


Iya, sehingga 
jalanan pasti 
macet 









Makin banyak 
orang,kebutuhan 
rumah makin 
banyak. 


Oh pantas banyak 
lahan kosong yang 
dijadikan perumahan' 
ya Yah? 























ga 1 

S melihat 
rumah 
yang padat 
sekali ya Bu, 
sampai 

berdekatan,,. A 


Iya karena rumah 
yang dibutuhkan 
banyak, sedangkan 
lahannya terbatas. 



































Tieni juga suka kesal 
kalau mengatre lama, 
itu karena banyak orang 
juga ya Bu? ^ 


Iya betul, tapi kalau 
sedang mengantre, 
kita harus tetap sabar 
n tertib ya. 













membayangkan 
kalau ayah dan ibu 
punya anak banyak 
seru ya, tapi., 
pasti kita 
berdesakan nih 
t mobil 





Kaci juga berpikir, kalau ayah 
dan ibu anaknya banyak, Kaci 
harus mau berbagi makanan 
dan mainan ya Bu 


Iya dong harus mau berbagi 




o 


( 

















Iya ya, karena makanan 
yang dibutuhkan juga 
banyak sekali 


Ayah juga harus cari uang 
yang lebih banyak dong hihi 


Iya dong, tugas seorang ayah 
kan mencukupi semua 
kebutuhan keluarga 


Hihi ibu juga harus 
belanja untuk makanan 
banyak sekali 


'Iki Sfik 











Wah kalian anak ayah 
ibu sangat menyenangkan 


Ayah dan ibu bersyukur 
punya dua anak sehat dan 
cerdas seperti kalian 













Asyik aku udah nggak sabar nih 
ingin sampai di arena bermain 


Nah macetnya mulai 
L berkurang nih! 













Iya harus sabar ya 


f Yeee asyiiiik kita \ 

harus antre 

V sudah sampai! J 

1 parkir mobil lagi^HVI 


Harus cari tempat 
parkir dulu ya... 
penuh nih, lahan parkir 
terbatas, mobilnya 
ijanyak h ih i 

tsi 















i 


SERI KOMIK 
KACI 8c Beni 


i 


Judul lainnya : 


Pergi ke Kota 

Teman-teman tentu sudah tahu 
kota, ya? Tempat yang ramai, 
banyak gedung, jalan, dan 
kendaraan. Suasana kota juga 
terlihat ramai karena lebih banyak 
orang tinggal di kota. Nah, suatu 
hari Kaci dan Beni pergi ke kota 
bersama Ayah dan Ibu, Nah, ingin 
tahu apa yang cerita mereka 
ceritakan? Kita baca yuk komiknya! 














